04 Padang Gurun 
Artikel 


1o Berjalan Dalam 
Ketidakpastian 


Artikel 


“Sekiranya hidupku 
tentu untuk 
berpegang pada 


ketetapan-Mu!” 
(Mazmur 119:5). 
e 


azmur 119 ini, terdiri dari dua puluh dua 
M bagian, sesuai dengan jumlah alphabet 

ibrani, karena itulah maka Mazmur 119 
ini juga dikenal sebagai Mazmur Alphabetical 
(Mazmur abjad). 

Bagian pertama disebut sebagai bagian Aleph/ 
Alef sebagai abjad pertama bahasa Ibrani, yang 
mencakup ayat 1 — ayat 8. 

Ada dua kata berbahagia yang ditulis 
mengawali bagian Aleph. Berbahagia artinya 
betapa senangnya. Kedua kata berbahagia itu 
adalah: 


TAK BERCELA 


Yang pertama, “Berbahagialah orang-orang 
yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut 
Taurat TUHAN.” (Ayat 1). 

Hidup tidak bercela artinya sejarah hidup 
tanpa noda. Maksudnya ialah tidak melakukan 

perbuatan yang menyebabkan diri bisa 

didakwa, baik di hadapan manusia 
maupun di hadapan Tuhan. 
Itulah kehidupan yang ideal. 
Tapi adakah manusia yang 


sejak lahir sampai dia meninggal, tak bercacat 
sedikitpun? 

Kalau bukan perbuatan jahat yang besar, 
maka kejahatan yang kecil-kecil pastilah pernah 
dilakukannya. Kalau tidak dosa perbuatan, pastilah 
dosa pikiran, perasaan atau perkataan. 

Pada dasarnya manusia berposisi sebagai 
ciptaan dan bukan pencipta. Kesempurnaan adalah 
milik Pencipta, karena Dialah yang berada di atas 
segala sesuatu. 

Allah, sang Pencipta manusia adalah Allah 
yang Kudus, karena itu kesempurnaan kita 
adalah kesempurnaan Sang Pencipta, bukan 
kesempurnaan dari diri kita sendiri. 

Seperti apakah kesempurnaan dari diri kita 
sendiri? 

Dalam Lukas 18:11-12, seorang Farisi 
membanggakan kesempurnaan dirinya, karena 
perbuatan-perbuatan baik dan rohaninya, tapi 
perhatikan dalam ayat 14, Yesus berkata bahwa 
perbuatan orang Farisi itu justru menjadi noda 
dosa di hadapan Tuhan. 

Kesempurnaan manusia adalah ketika dia 
mendapatkan perkenanan dari Tuhan. 
Pemungut Cukai adalah orang yang dipandang 
melakukan kejahatan dan najis secara agama. 
Ketika dia datang dalam doanya kepada Tuhan 

dengan hati yang hancur menyesali segala 
“ perbuatannya, serta memohon pengampunan 
Tuhan, maka dia menjadi seorang yang 
disempurnakan oleh kasih Tuhan (Lukas 
Pa 18:13-14). Untuk terhindar dari dakwaan, 
N maka carilah perkenanan Tuhan. 


aHadia 


MENCARI DIA 


Kata berbahagia yang kedua, “Berbahagialah 
orang-orang yang memegang peringatan- 
peringatan-Nya, yang mencari Dia dengan segenap 
hati,” (Ayat 2). 

Memegang artinya adalah menjaga, 
melindungi, menyelidiki, mengamati. Yang disebut 
“Firman Tuhan” adalah pernyataan dari pikiran 
dan kehendak Tuhan. Kalau kita rindu membangun 
hidup yang berkenan kepada Tuhan, maka Firman 
Tuhan akan menjadi penuntun dan jalan untuk kita 
menemukan perkenanan Tuhan. 

Bagaimana cara kita dapat “memegang” 
Firman Tuhan? Dengan mengikuti dan taat 
petunjuk Firman (ayat 3). Memegang Firman itu 
sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah tapi 
sepenuh hati (ayat 4 — ayat 5). 

“Mengamat-amati” Firman Tuhan dalam 
bahasa Ibrani artinya menghormati, menjunjung 
tinggi, sebagai perintah utama dalam hidup 
kita (ayat 6). Belajarlah untuk bergembira 
atau bersyukur karena Firman Tuhan, jangan 
menerimanya sebagai beban dalam hidup kita, 
tapi bergembiralah, bersyukurlah (ayat 7). Bangun 
komitmen yang kuat untuk tetap berpegang pada 
Firman Tuhan seumur hidup (ayat 8). 

Mari kita ucapkan ayat 5 untuk mengakhiri 
perenungan di bagian Aleph ini, “Sekiranya 
hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapan- 
Mu!” MH (Pdt. Samuel Handoko). 


etiap orang harus melewati padang gurun 
5 untuk pendewasaan. Padang gurun adalah 

tempat yang kering kerontang, tempat 
Tuhan melatih kita untuk naik kelas. 

Alkitab menulis bahwa setelah Tuhan Yesus 
dibaptis, Ia dibawa oleh Roh ke padang gurun 
untuk dicobai. Mengapa Ia harus dicobai? 
Mengapa Allah Bapa mengijinkan Iblis untuk 
mencobai Tuhan Yesus? 

Dalam Lukas 4:1-2, Roh Kudus membawa 
Tuhan Yesus ke padang gurun untuk dicobai 
oleh Iblis. Tetapi tidak hanya itu, perikop ini 
dengan jelas menulis bahwa Roh Kudus tetap 


menyertai-Nya. Begitu pula dengan kita. Meski 
Roh Kudus mengijinkan anak-anak-Nya mengalami 
pencobaan, namun Ia tetap menyertai dan 
melindungi mereka. Ini adalah prinsip yang 
penting. Lalu apa tujuan Tuhan mengijinkan kita 
mengalami padang gurun kehidupan? 
PADANG P ERGUI 1 j 5 AN) | 
Setiap orang Kristen memiliki tujuan Tuhan 
dalam hidupnya. Namun seringkali tujuan itu 
harus dicapai melalui padang gurun pendewasaan 
terlebih dahulu. “Aku berkata kepadamu: 
Sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh 
ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu 
biji saja: tetapi jika ia mati, ia akan 
menghasilkan banyak buah.” (Yoh 
12:24). Tiga tahap penggenapan visi 
adalah kelahiran visi, kematian visi, 
kebangkitan visi. 

Abraham mendapat janji seorang 
anak dari dari Tuhan. Namun ia harus 
menunggu dua puluh lima tahun 

sebelum digenapi (Kejadian 12:7, 13:14, 
15, 18, 21:1-3). 

Yusuf mendapat visi ilahi bahwa 
ia akan menjadi penguasa. Sebelum 
digenapi, ia sempat dibuang 

ke dalam sumur oleh saudara- 
saudaranya, dijual sebagai budak, 


5 0OZ1C0E1580 : SWS 
A3) P, (eliay wef suejas) 
01010009T£0) : 3uoug 


CG) p10swW3DBAW : jew3 


"SN LOVLNOO 


(ueefsayad siuaf “AggoH) 
PN NA KAP AE AA EN PAN AN TA PN AA Uter-ureT 
ejsemsejim / eUyesn3USG H 
Yyewni 32920 » 
(e3senjay /W "old /epnwad /refejag /iBuwy) eisn lensas 
(Xx epuej uag) 
'ueysesepjag ueyul3ulip 3ueA dnoig pa3uuo) 


ena ee aan RAR Rn anna Re RR Rena Rana : dH / uodjaj 


AAA : dey3uay 1ewey 
yeyiuaw wunjag / YEyIUIN :SNYEIS 

Us 20an 3 JAM 

MA aan wang 


SW J9UUO) 


UO1PYS JemPIAj PlalaD 


». 
K3) 
2» 
L 
3 

Up) 
kd) 

2 
MT) 

2 

s 

Up) 

2 

D 


http://goo.gl/VSITJI 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu I 
GMS Pusat 


Tayangan Ulang 
Ibadah Minggu II 
GMS Pusat 


Before30 English 
Pk. 083.00, 11.00, 
20.00, 23.00 WIB 


Pk. 08.00, 11.00, Pk. 08.00, 11.00, MA EA 

20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB 

www.mstv.tv www.mstv.tv 

@ @ Mawar Sharon 
Women 

“Empat penyumbat” (Re-run) Pk.10.00 WIB 

Pk. 02.00, 05.00, Before 30 Show GMS Main Hall 

14.00, 17.00 WIB “Miracles Edition” Pdt. Seno Widjaja (Jkt) 

www.mstv.tv Pk.10.00 WIB 

Pdt. Philip M. www.mstv.tv 


ia) The Summit 


“Pruning Time” Pk.18.30 WIB 

Pk. 02.00, 05.00, GMS Main Hall 

14.00, 17.00 WIB Bp. Johny Herjawan (Jkt) 
www.mstv.tv 


Pdt. Philip M. 
Mawar Sharon 
Senior 


Pk10.00 WIB 


@ GMS Chapel 


Recorded at 


MSTV.TV 


KESAKSIAN 


Bagi anda yang ingin 
mengirimkan kesaksian/ 
tulisan, kinmkan ke 


Redaksi Voice 
Png Jl. Cempaka 24, Sby, 
S KS Telp: 031-60007000 
» fax: 031-5322452 
atau 
email ke agung.p@gms.or.id 
SEUSAI IBADAH "redaksi Voice berhak 
— menyeleksi dan menyunting 
gr setiap tulisan yang masuk 
sesuai standar Voice 


25 SEPT' 2016 
ha 


OYa 


“. @- @- 
Tayangan ulang Tayangan ulang Before30 English Sunday Service 
Ibadah Minggu III Ibadah Minggu IV Pk. 08.00 & 1.00 WIB Pk.07.00, Pk.10.00, 
GMS Pusat GMS Pusat www.mstv.tv Pk.16.00, Pk.19.00 WIB 
Pk. 08.00, 11.00, Pk. 08.00, 11.00, GMS Main Hall 
20.00, 23.00 WIB 20.00, 23.00 WIB @ 
www.mstv.tv www.mstv.tv FagleKidz 
(Re-run) jadwal lihat di hal. 1 
@ Before 30 Show 
@ “Miracles Edition” 
“Ketakutan” Pk.15.00 WIB 
“Komitmen pada Pk. 02.00, 05.00, www.mstv.tv 
keluarga” 14.00, 17.00 WIB Army of God 
Pk.02.00, 05.00, www.mstv.tv Services 
14.00, 17.00 WIB Pdt. Eriel Siregar Pk.13.00 WIB 
www.mstv.tv Army of God GMS Main Hall 
Pdt. Hengky So Services 
Doa Fajar “Grow Up” Pk.16.00 WIB @ 
Pk.04.30 WIB GMS Main Hall 
GMS Chapel Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.14.00 WIB 
Doa Malam POR solution www.mstv.tv 
y Will But 
Pk.19.00 WI B Yours” 
TAN iatakty — PKI9O0 WIB Deklarasi 
5 yaja GMS Main Hall Perpuluhan 
“Healing ministry di Di setiap Ibadah 
@ akhir ibadah 


(Re-run) 

Before 30 Show 
“Miracles Edition” 
Pk.19.30 WIB 
www.mstv.tv 


£N 
THESUMMIT 


Busi nesunak 


SETIR JUMAT," 
ip: PK. 04.30 - 06.00 


SCHOLARSHIPS 


OPEN “3 AVAILABLE FOR 


Junior High 


REGISTRATION 14-28 Sept 2016 


Senior High 


STD: 7 "3 2018 14 Sept - 5 Oct 2016 
PRESCHOOL - ELEMENTARY - JUNIOR HIGH - SENIOR HIGH 


Pre Reg. (Preschool, Elem) : 16 Oct 2016 | 08.00 - 22.00 ( Khusus pemilik NIJ GMS ) 
PERIOD I (Preschool, Elem) : 20 Oct 2016 - 13 Jan 2017 
PERIOD I (Junior High, Senior High) : 11 Oct 2016 - 13 Jan 2017 


You are invited to attend MS HIGH (JUNIOR & SENIOR HIGH) PRESENTA 
on 14-15 Sept 2016 (by appointment only) 


ALL REGISTRATION WILL BE HELO ONLINE (www.mscs.sch.id) 


MSCS Cempaka 0315457522 (hunting) Ext. 1101 : Preschool, Ext. 1102 : Elementary, Ext. 1103 : Junior High 
MSCS Vision 031 60002000 (hunting) Ext. 2101 : Senior High 


Email reg@mscs.sch.id 


centre of member of sisterschool of 


NI ca | , 
DIY Bee AcskKh 


difitnah, dan masuk penjara. Namun penantiannya 
sungguh tidak sia-sia. Pada akhirnya ia menerima 
penggenapan janji Tuhan. 

Yesus lahir di kandang domba di Betlehem. 
Ia kemudian mati di atas kayu salib, dan bangkit 
menjadi Juruselamat manusia. Tujuan dari “padang 
gurun” yang diijinkan Allah tertulis dengan jelas 
dalam 1 Korintus 10:13. Kalimat “Sehingga kamu 
dapat menanggungnya” itu dalam terjemahan 
lainnya dituliskan “Sehingga kamu cakap/terlatih 
menanggungnya.” 


BERTAHAN 

Dalam hidup ini ada dua waktu, yaitu kronos 
dan kairos. Kronos adalah hal-hal rutin yang kita 
jalani setiap hari. Sedangkan kairos adalah waktu 
Tuhan dalam sesuatu yang khusus bagi kita. 

Jika seseorang sedang berada di “padang 
gurun”, sesuatu yang rutin dikerjakan tanpa 
menuai simpati publik, tanpa menuai penghargaan 
dari siapapun juga, sesuatu yang harus ditanggung 
karena Allah (bayar harga, pikul salib, sangkal diri) 
tanpa ada seorangpun melihatnya, itu adalah 
kronos. Manusia boleh tidak melihatnya, tetapi 
hal itu sebenarnya adalah orkestra yang terbuka di 
mata Tuhan. 

Tuhan ingin mengetahui seperti apakah 
kita, ketika berada dalam masa kronos yang 
“membosankan” tersebut. Kita pun akan mengenal 
siapa diri kita yang sebenarnya ketika dalam masa 
kronos tersebut. 

Setelah lulus dari masa kronos itu, maka akan 
tiba saatnya kita akan mengalami kairos, masa di 
mana ada berkat lebih, ada keleluasaan lebih, ada 
pemakaian lebih, ada pengaruh lebih, ada promosi 


PA ea 


lebih. 

Yang terpenting 
adalah sikap hati dan 
tindakan serta keputusan 
kita ketika menjalani 
kronos, karena akan 
berakibat langsung, 
apakah kairos akan 
terjadi ataukah tertunda 
di dalam hidup kita. 

Pencobaan yang 
kita alami kadang terasa 
berat, namun kita tidak boleh menyerah. Raja 
Daud menulis dalam Kitab Mazmur demikian, 
“Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang 
berkenan kepada-Nya, walaupun ia jatuh tetapi tak 
sampai tergeletak”. 

Jika kita mampu bertahan, maka hidup kita 
akan semakin berkualitas. Kita akan memiliki 
karakter kesetiaan, ketangguhan, tahan uji, 
ketekunan. 

Ingatlah akan kisah hidup, kejatuhan dan 
kebangkitan Raja Daud dan bagaimana Tuhan 
tetap memimpin serta memegang hidupnya, tak 
dibiarkan sendiri. Tuhan bisa saja mengijinkan iblis 
untuk berurusan dengan hidup kita, tetapi tangan 
Tuhan mengubah maksud jahat Iblis menjadi 
kebaikan bagi setiap kita di mana Tuhan tetap 
melindungi dan tidak pernah meninggalkan anak- 
anak-Nya. Ml (Pdt. Antoni Moelyono) 


Setiap orang Kristen 
memiliki tujuan Tuhan 
dalam hidupnya. 
Namun seringkali 
tujuan itu harus dicapai 
melalui padang gurun 
pendewasaan terlebih 
dahulu. 


“Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon 
anggur tidak berbuah, ...., namun aku akan 
bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam 
Allah yang menyelamatkan aku.” (Habakuk 3:17- 
18) 

Dapatkah kita terus bersukacita dan berharap 
kepada Tuhan ketika kesehatan, keuangan, 
hubungan keluarga, studi, dan hal lainnya 
memburuk? Begitu mudah mempercayai Tuhan 
ketika kondisi baik. Tetapi jika yang terjadi 
sebaliknya, mempercayai Tuhan merupakan 
perjuangan. 

Abraham, Yusuf, Daud, Daniel, dan Paulus, 
mereka semua memiliki persamaan yakni catatan 
perjalanan hidup yang luar biasa. Tetapi bukan 
tanpa masalah. Cerita kehidupan yang luar biasa 
justru muncul dari saat-saat sulit dan penuh 
ketidakpastian. 

Mereka bukanlah orang-orang super. Mereka 
adalah orang-orang biasa yang menyadari bahwa 
sekalipun mereka berada di tengah-tengah 


10 


ketidakpastian, Tuhan yang mereka sembah adalah 
Tuhan yang penuh kepastian. 

Sedangkan dunia hanya bisa menawarkan 
kepastian semu. Menurut ilmu matematika, 542-7. 
Tetapi di tangan Yesus, lima roti ditambah dua ikan 
cukup untuk mengenyangkan lebih dari lima ribu 
orang bahkan sisa dua belas keranjang. Menurut 
ilmu ekonomi, jumlah pendapatan yang besar 
membawa kemakmuran tetapi pada kenyataannya 
harta tidak menjamin kebahagiaan seseorang. 
Menurut ilmu kesehatan, gaya hidup sehat 
menjadikan manusia panjang umur, tetapi pada 
kenyataannya Tuhanlah yang berkuasa atas nyawa 
setiap manusia. 

Kepastian hanya ditemukan di dalam Yesus. 
Ketika Anda berdoa dan memperkatakan Firman 
Tuhan, situasi Anda mungkin tidak langsung 
berubah. Tetapi pastinya akan menolong Anda 
bertahan dalam ketidakpastian dan tetap beriman 
kepada Tuhan yang mengendalikan segala sesuatu. 
Ingatlah bahwa Allah selalu bersama-sama dengan 
Anda bahkan di saat yang paling suram, di mana 
Anda seakan tidak melihat Tangan-Nya. 

Apakah Anda pernah mengalami pertolongan 
Tuhan sebelumnya? Ingatlah itu baik-baik. 

Tuhan yang sama, yang pernah menolong Anda 
di masa lalu, juga akan menolong Anda di saat 
ini. Ketika Anda mulai diombang-ambingkan 
oleh ketidakpastian dan tantangan, serukanlah: 
“Hei tantangan! Hei ujian! Hei masalah! Kau 
tidak bisa membuatku ketakutan sebab aku 
sudah mengalami banyak hal bersama Tuhan. 
Aku mengenal Allahku dan aku tahu Dia PASTI 
menolongku.” M(Linawati Santoso, Jemaat 
Profesional Muda GMS Surabaya) 


MENURUT ILMU MATEMATIKA, 
54#2-7. TETAPI DI TANGAN 
YESUS, 5 ROTI DITAMBAH 

2 IKAN CUKUP UNTUK 
MENGENYANGKAN LEBIH 
DARI 5000 ORANG BAHKAN 
SISA 12 KERANJANG. 


GEREJA 
MAWAR SHARON 


Jl. Cempaka 24, Surabaya. 

E-mail: Info@gms.or.id 

TELP.: (031) 60007000 (HUNTING) 

FAX : (62-31) 5322452 

Persembahan Anda untuk 

Gereja Mawar Sharon dan 

Bukit Doa Immanuel 

dapat ditransfer ke: 

No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 

NP @gmschurch 
@GMSWarta 

Of) gereja mawar sharon 


Kesaksian anda bisa dikirim ke: 
email. agung.p@gms.or.id / 


telp. 031-60007000 ext. 103 / 
surat: GMS - Jl. Cempaka 18i Sby 


GMS Surabaya 

Kebaktian Umum | Pk. 07.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 10.00 WIB 
Kebaktian Umum II Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Umum IV Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Auditorium MSCS (Voltage) 

Kebaktian Anak | Pk. 07.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 

Kebaktian Anak II Pk. 10.00 WIB 


r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 WIB 
r.202 (All Stars), Auditorium MSCS 2 
(Supertrooper 4 Voltage) 
English Service 


(MSCS It.1) Pk. 16.00 WIB 
Kebaktian Anak IV Pk. 19.00 WIB 
r.202 (All Stars), convention hall 
(Supertrooper) 

Keb. Pelajar 

Sabtu Pk. 16.00 WIB 


Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk. 19.00 WIB 
Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Jl. Cempaka 18i, Surabaya. 


Bukit Doa "Immanuel" Prigen 
Keb. Umum Pk. 10.00 WIB 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


GMS Unity Surabaya Timur 
Keb. Umum - Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 


Sanctuary Room, 1st floor. 

Vision Building, Marvell City Complex. 

Jl.Raya Ngagel 123, Surabaya. 

Cp. Melyana (089677931982/081390801878) 


GMS House of Victory Surabaya Selatan 

“ Sat. Jemursari, Pondok Tjandra, & Rungkut 
Keb. Umum # Anak Pk. 07.00 WIB 
Jl. Siwalankerto 145 

Cp. Deky (031-70717173) 


GMS Revelation Surabaya Barat 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum -« Anak II Pk. 10.00 WIB 


JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Sguare Blok F/ No: 1-6, 22-26 
Telp. 031-7319854 


GMS Denpasar-Bali (The Light) 


Keb. Umum « Anak | Pk. 08.00 WITA 
Keb. Umum « Anak II Pk. 11.00 WITA 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 


Keb. Profesional Muda (Sabtu) Pk. 19.00 WITA 
Jl. Teuku Umar Barat 275,Denpasar, Bali 
(Sebelum Depo Bangunan) 

Telp: 0361-8466437 


GMS Revival Sidoarjo 


Keb. Umum «4 Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Umum IV 4 Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Voltage (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
badah Pemulihan (Jumat) Pk.19.00 WIB 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAV.A2 
0. 27-32 Jl. Pahlawan Sda. 
Telp. 8946136, Fax: 8052650 


GMS Revival Madiun 


Umum « Anak | Pk. 07.00 WIB 
Umum «4 Anak II Pk. 17.00 WIB 
Pro M (umum) Pk. 10.00 WIB 
AOG Pk. 13.00 WIB 
Eaglekidz (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 


Jl. Bogowonto 1 
Telp: 0351-469869 


GMS One Family Malang 

Keb. Keluarga # ProM 4 Anak! Pk. 07.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Keluarga # ProM 4 Anak III Pk. 16.00 WIB 


Keb. Pelajar « Pemuda Pk. 13.00 WIB 
Doa Malam (Rabu) Pk. 18.00 WIB 
Jl. Raya Dieng 19, Malang 

Telp. 0341-570539 

GMS Jombang 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II Pk. 16.00 WIB 
Eaglekidz (Rabu) Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pelajar & Pemuda Pk. 10.00 WIB 
Keb. Pemulihan (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 18.00 WIB 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
Jl. Soekarno Hatta, telp.0321-8492150 


GMS Revival Tulungagung 


Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum « Anak I Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 
Keb. Remaja Pk. 10.00 WIB 
Jl. WR. Supratman no 104, 

Telp. Kantor 0355-328170 

GMS Revival Jember 

Keb. Umum | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum II 4 Pro-M Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Youth Pk. 13.00 WIB 
Jl. Trunojoyo 26, di pertokoan JBC 

Eaglekidz | Pk. 07.30 WIB 
Eaglekidz II Pk. 17.00 WIB 
Eaglekidz III Pk. 16.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 17.00 WIB 


Jl. Trunojoyo 26, Jember. 
Sekretariat: Pertokoan JBC Ruko C2-C3 
Telp & Fax 0331-425153 


GMS Kediri 
Keb Umum - Anak | Pk.10.00 WIB 
Keb. Umum « Anak II Pk. 16.00 WIB 


Hotel Grand Surya Jl. Dhoho 95, Kediri 
Telp. 0354-4526285 
CP: Bp. Sunggana 


GMS Miracle Yogyakarta 


Ibadah Umum Pk. 10.00 WIB 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.30 WIB 
Keb. Eaglekidz Pk. 10.30 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 


Pacific Building It. 3, 

Jl. Laksda Adisucipto 157 
telp.0274-555497, fax.0274-557904 
CP: Pdp. Arief Wicaksono (08562722328) 


GMS Provider Sukabumi 

badah Umum & Anak Pk. 10.00 WIB 
Hotel Maxone, JL. Siliwangi No. 90 

antor & Sekretariat : 

Pesona Pangrango Blok Z3 No. 1 Sukabumi 
Telp: (0266)6243619 

Cp : Arsih/Ryan : 08561611930 


GMS Amanat Agung Magelang 


eb. Umum Pk. 07.00 WIB 
eb. Umum II 4 ProM Pk. 17.00 WIB 
eb. Youth Pk. 11.00 WIB 
eb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 WIB 
I. Gatot Subroto 408 

CP:lrma (081 3244 32651) 

Sekret: Jl. Gatot Subroto 36D/E 

Telp: 0293-314652, 085100515771 

Fax: 0293-3191391 

GMS Kemah Kemenangan Salatiga 


eb. Umum # Anak Pk. 08.00 WIB 
eb. A0OG1 Pk. 13.00 WIB 
eb. AOG 2 Pk. 16.00 WIB 


|. Sukowati 62, Salatiga 
Telp/Fax (0298) 328124, 
CP: Paulus Eko (085740282010) 


GMS Tower of Victory Semarang 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WIB 

eb. Umum # Anak II Pk. 16.00 WIB 

eb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Gereja Mawar Sharon "Tower of Victory" 


enara Mas Building 3rd floor 
. Majapahit 198 
Telp. 024-6721318, fax. 024-6720283 


CP: Monalisa (085713022022) 

GMS Solo 

badah Umum « Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
badah Pro-M Pk. 19.00 WIB 


Aston Solo Hotel. Ballroom It. 5. 
Slamet Riyadi 373 Solo 


Sekretariat Gereja. Jl. Dr. Supomo 75, 77 Solo 
(Telp/ Fax): 0271-723172. 

(HP) 082137313553 

GMS Favour Jakarta 

badah Umum -Anak | Pk. 10.00 WIB 
badah Umum - Anak II Pk. 16.00 WIB 
badah Youth Pk. 13.00 WIB 
Voltage (Sabtu) Pk. 13.00 WIB 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

. Let. Jend. S. Parman Kav.28, JakBar 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786 / 87, 

Fax: 021-56985785 


GMS Tentara Tuhan Bandung 


eb. Umum # Pro-M Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak Pk. 10.30 WIB 
eb. Youth Pk. 13.00 WIB 


'eeting Room Royal Palm It.8 

Aston Tropicana Hotel Bandung 

Premier Plaza, Jl. Cihampelas 125-120 
Bandung 40131 

Sek: Jl. Terusan Sutami, Komp. Setrasari Mall 
Plaza 2, blok A no. 6 

Telp: (022) 87775119 


GMS Mercy Balikpapan 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 
eb. Youth Pk. 13.00 WITA 


I. Mayjen Sutoyo RT. 44 no. 32 
Gunung Malang (ex. gudang YOVA Lama) 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


GMS Marvelous Banjarmasin 


eb. Umum # Anak | Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum # Anak II Pk. 17.00 WITA 


HOTEL G'SIGN, Jl. A. Yani km 4,5 

Sekt. Jl A. Yani Km. 3,5 No. B.8 

Ruko Tunjung Maya, Seberang Poltabes 
Banjarmasin (0511-3252888) 

CP : Yuliana (085243551976) 


GMS Grace Samarinda 


eb. Youth Pk. 13.00 WITA 
eb. Umum Pk. 17.00 WITA 
Planet Swalayan It.2. 

eb. EagleKidz Pk. 17.00 WITA 


Planet Swalayan It.3, Jl. Rajawali no.8 
Sekre.: Ruko Citraland BL 17, 

I. DI Panjaitan, Telp. 0541-4100650 
Cp: Brilli (081308822698) 


GMS Glory of God Pontianak 
eb. Umum (It.2) 

eb. Anal 
badah Youth 

I. A. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: It.1, (0561- 760049) 


Pk. 10.00 WIB 
Pk. 10.15 WIB 
Pk. 14.00 WIB 


GMS Restoration Ambon 

badah Umum 4 Anak Pk 10:00 WIT 
badah Youth Pk 14:00 WIT 
Convention Hall Pacific Hotel Ambon Lantai 2, 
alan Cendrawasih no. 8 Ambon 

Sekretariat: 

alan Rijali no. 26 Belakang Soya 

ecamatan Sirimau, Ambon 97123 

Telp: 0911-314570 

CP: Erik (085347261119) 


GMS Saparua-MIk 


eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.30 WIT 
I. Depan Pasar Saparua 
Ex BANK Danamon) 
Cp: James Loimehiapy 
0852 4300 8824, Tel/Fax.0931-21487) 
GMS Masohi (Maluku Tengah) 
eb. Umum Pk. 09.30 WIT 
eb. Anak Pk. 16.00 WIT 
eb. Pemuda Pelajar Pk. 13.00 WIT 


I. Manusela, belakang kantor 
ejaksaan Negeri Masohi 
Telp: 0914-22790 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 
085243078844 


GMS Tower of Strength Manado 


eb. Umum I 4 Anak Pk. 10.00 WITA 
eb. AOG Pk. 14.00 WITA 
eb. Umum II Pk. 18.00 WITA 


I. Wolter Monginsidi, Kompleks Bahu Mall 
Samping Apartemen Lagoon) Bahu - Manad 
95115, Telp. 0431-831226 

Cp : Nain S. (085240163011) 


te) 


GMS Breakthrough Kendari 
badah Umum I Pk. 09.00 WITA 
badah Umum II Pk. 17.00 WITA 
Ruko GMS Breakthrough Kendari 

I.Supu Yusuf ( depan Plaza Kubra), Mandonga 
CP : Novita (0852 5613 3910) 

Telp. 0401 - 3128751 


GMS Bitung 
ebaktian Umum # Anak Pk. 10.00 WITA 
ebaktian Youth (Sabtu) Pk. 17.30 WITA 


e 


e 
e 


Tel 


Kel 


GMS Tondano (HOR) 


GMS Kotamobagu 


. Samrat Pakadoodan Ling 3 (Sebelah Yebenlin) 


p: 0438 — 30903 


Pk. 10.00 WITA 
Pk. 17.00 WITA 


baktian Umum 4 Anak 
baktian AOG 


I. D.I. Panjaitan Ling 1, Taler 
(Depan Kantor Pos Tondano) 


p: 0431 — 324046 


baktian Umum 4 Anak Pk. 10.00 WITA 


Kel 


baktian Youth (Sabtu) Pk. 17.00 WITA 


I. Sutoyo no. 28, 


(Depan Apotik Kotamobagu) 
Cp. Gabriel Dimas (08229033390) 


GMS God's Dwelling Place Makassar 


Keb. Umum | 4 Anak. Pk. 10.00 WITA 
Keb AOG. Pk. 13.00 WITA 
Keb Umum II 4 Pro-M. Pk. 17.00 WITA 
Hotel M-Regency 
Jl. Daeng Tompo No.8 Makassar 
Cp. Neltje (082187924935 ) 
Sek. Jl. Sungai Cenrana No. 26 
(Belakang Pasar Sawah) 
Telp. 0411 - 3638764 
GMS My Home Medan 
Keb. Voltage (Sabtu) Pk. 16.30 WIB 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 WIB 
Keb. Umum # Anak | Pk. 07.00 WIB 
Keb. Umum # Anak II Pk. 10.00 WIB 
Keb. Umum # Anak III Pk. 16.00 WIB 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 WIB 
Keb. AOG Pk. 13.00 WIB 
Sun Plaza, It. roof, Jl. H. Zainul Arifin 7, 
Sek: Jl. Gaharu no 27 B Medan, Telp : 061- 
1530760 
GMS True Vine Pekanbaru 
eb. Umum (It.2) Pk. 10.00 WIB 
eb. Anak (It. 1, VIP A.B.C) Pk. 10.00 WIB 
di Restoran Apollo, Jl. Ahmad Yani no.83 
eb. Youth (Sekretariat It.3) Pk. 14.00 WIB 
Sekretariat : 
n. Teuku Umar No. 20-22, Pekanbaru 
CP: Irawati Santoso (0812 6882 8800), 
Telp/ Fax: 0761-20019-20121/0761-854816 


Ss 
kal 


O 


e 


CP. 


GMS 


GMS Lighthouse Palembang 
badah Umum # Anak 

ote 
emeru 1, Jl. Jend. Sudirman 57 
Pp. 


badah Youth 


Pk. 10.00 WIB 
Horison Ultima Palembang Lt.3, R. 


Paul (081332212471) 
Pk. 14.00 WIB 
mp. Ruko Graha Maju Motor 


. Rasyid Nawawi No. 24-26F 


p (0711) 361425 / 366572 
Theo (081995118283) 


Lampung 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 


Hotel Marcopolo, Ruang Restaurant 
I. Dr. Susilo no. 4, Lampung 
CP: 


Bp. Eddy Yanto - 085359785588 


GMS Jambi 


b. Umum 4 Anak Pk. 10.00 WIB 
mpleks ruko sentosa A3 - belakang Toko 


Gloria- Pasar, Jl. Raden Mattaher Jambi 


Tel 
08 


p 0741- 5911180 CP : Edi Riyanto Ong - 
13 3824 7888, Weinna - 0812 6065 6562 


